PROPOSAL KAJIAN UMUM 

Wasiat Emas Syaikh Abdul Qod/r Jaelani 

Bersama 
Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat 




Yogyakarta 
Sabtu - Ahad, 9 - 10 Januari 2010 



Disertai pembahasan tentang 

[1] Adab-Adab Salaf dalam Berdagang, Bermasyarakat, dan Bertetangga 

[2] Nasehat bagi Para Pemuda 

Penyelenggara: 

Halaqoh Keluarga Salafiyin Yogyakarta 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



Muqaddimah 

Segala puji untuk Allah, Rabb yang telah menciptakan kematian dan 
kehidupan untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya di 
antara mereka. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasul yang 
diutus sebagai rahmat bagi segenap insan dan da'i yang mengajak manusia 
untuk mentauhidkan-Nya jalla wa 'a\a. Amma ba'du. 

Sesungguhnya para ulama salaf merupakan cahaya yang menerang 
perjalanan sejarah umat manusia. Mereka hidup dan berjuang dem 
mempertahankan keimanan dan menyempumakannya demi menggapa 
ridha ar-Rahman. Allah ta'ala berfirman tentang mereka (yang artinya), 
"Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang 
berilmu. " (QS. Fathir: 28) 

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu mengatakan, "Cukuplah rasa takut 
kepada Allah sebagai bukti keilmuan." Beliau juga mengatakan, "Bukanlah 
ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Akan tetapi hakekat ilmu adalah rasa 
takut." Abul Abbas al-Harrani rahimahullah berkata, "Setiap orang yang 
merasa takut kepada Allah adalah orang yang berilmu." 

Dengan ilmu, para ulama akan menjawab berbagai problematika umat 
yang menghimpit manusia. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), 



" Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui." (QS. an-Nahl: 
43). Oleh sebab itu meniti jalan mereka dalam mendekatkan diri kepada 
Allah merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan kita dari pekatnya 
maksiat dan genangan dosa. Yang hal itu (jalan para ulama) tidak lain 
adalah dengan mentauhidkan-Nya dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi wa sallam. 

Berpijak dari kenyataan itulah maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 
bekerjasama dengan Halaqoh Keluarga Salafiyin Yogyakarta bermaksud 
untuk menyajikan sebuah rangkaian kajian ilmiah yang mengangkat 
nasehat para ulama salaf bagi kebaikan umat Islam di mana saja, terkhusus 
di negeri ini tempat kita berada. 

Nama Kegiatan 

Kajian Umum bersama Ustadz Abdul Hakim Abdat di Yogyakarta 

Mater i 

Rangkaian Kajian ini akan mengangkat tiga tema pokok: 

1. WasiatSyaikh Abdul QodirJaelani 

2. Adab-Adab Salaf dalam Berdagang, Bertetangga, dan 
Bermasyarakat 

3. Peran Pemuda Islam dalam Era Globalisasi 



Tujuan 

Kajian ini diadakan dengan tujuan: 

1. Meluruskan pemahaman kaum muslimin tentang aqidah yang dan 
praktek ibadah mereka agar sesuai dengan ajaran Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam 

2. Menanamkan dan menyebarluaskan adab-adab Islam yang 
berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya 
kemuliaan akhlak pada diri pribadi dan keluarga muslim 

3. Mengantisipasi berbagai macam bentuk penyimpangan yang 
muncul di tengah-tengah generasi muda pada umumnya dan kaum 
mahasiswa pada khususnya 

Sasaran 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran: 

1. Masyarakat umum yang belum mengenal hakekat dakwah 
salafiyah 

2. Para penggerak dakwah dan pemerhati umat yang berupaya untuk 
melakukan perbaikan kondisi masyarakat muslim 

3. Generasi muda secara umum dan para mahasiswa muslim pada 
khususnya 

Pelaksanaan 

Kegiatan ini insya Allah akan diadakan pada: 
Hari, tanggal : Sabtu - Ahad, 9-10 Januari 2010 



Jadwal materi : Adab Salaf dalam Berdagang dan Bermasyarakat (Sabtu) 
Peran Pemuda dalam Era Globalisasi (Sabtu sore) 
Wasiat Emas Syaikh Abdul Qodir Jaelani (Ahad) 

Susunan Acara 

Terlampir 

Susunan Panitia 
Terlampir 

Rencana Anggaran 

Terlampir 

Ketentuan Donasi 

Terlampir 

Penutup 

Demikianlah proposal kegiatan Kajian Umum bersama Ustadz Abdul 
Hakim Abdat di Yogyakarta yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 
- Ahad 9 -10 Januari 2010 yang akan datang. Semoga Allah mencurahkan 
taufik dan pertolongan-Nya agar kita dapat melaksanakan acara ini dengan 
sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kemanfaatan yang sebesar- 
besarnya bagi kaum muslimin. Tentu saja kerja sama dan dukungan dari 



berbagai pihak sangatlah diperlukan. Namun, hanya kepada Allah lah 
semestinya kita bergantung dan mengharapkan kemudahan. 

Wa shallallahu 'a\a Nabiyyina Muhammadin wa 'a\a alihi wa sallam. 
Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1430 H 
Panitia Pelaksana 
Ketua Sekretaris 



Rizki Mula Saputra Yananto Sulaiman 

Mengetahui 
Penasihat Ketua 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Ustadz Abu Sa'ad, M.A. Amrullah Akadhinta, S.T. 



Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1. Susunan Acara 

Waktu Acara 

08.00-08.30 Persiapan, Pengumuman 
08.30-08.45 Pembukaan 

08.45-10.10 Kajian sesi 1 

10.10-10.20 Istirahat 

10.20-11.30 Kajian sesi 2 

11.30-12.30 Sholat Zuhur 

12.30-12.45 Persiapan 

12.45-13.15 Tanya Jawab, Penutupan 



Lampiran 2. Susunan Panitia 



Penasehat : Ust. Abu Sa'ad, M.A. 



(Staf Pengajar Ma'had Jamilurrohman Yogyakarta) 



Penanggung Jawab : Amrullah Akadhinta, S.T. (Ketua YPIA) 



Panitia Pelaksana 



Ketua 


: Rizki Mula Saputra 


Sekretaris 


: Yananto Sulaiman 


Bendahara 


: Ridwan Aji 


Sie Acara 


: Zulherbi 



Sie Dana Usaha 



Agus Dwi Priyanto 
Ferdiansyah Aryanto 
: Syarif Mustaqim 
Adam Assiddiq 
Gezag Akbar 
Nur Fatkhan 



Sie Publikasi 



Divisi Publikasi YPIA 



Sie Sound System : Ndaru Tri Utomo 



Muhammad Rezki 



Sie Dokumentasi 



Nurman Susanto 



Sie Radio 



Gunawan Aneva 



Sie Konsumsi 



Danar Kusuma 



Hanif Nur Fauzi 



Anas El Amin 



Sie Perlengkapan 



Novendra 
Rahadian Faisal 
Abdiyat Sakrie 
Raksaka Indra 
Hafidh 



Parsono 



Panitia Akhwat 



Kontak Panitia 



5 orang 



0852 929 21756 (Rizki Mula Saputra) 



Lampiran 3. Rencana Anggaran 



PENGELUARAN 

1. Publikasi 

•S Pamflet (2 rim) 

S Penyebaran publikasi 

2. Infak Masjid Pogung Raya 

3. Konsumsi 

S Asatidz 

•S Panitia 

4. Akomodasi dan transportasi pemateri 

5. Perlengkapan 

6. Sound system 

7. Dana usaha 

8. Dokumentasi 

9. Biaya Iain-Iain 
Total Pengeluaran 



Rp. 1.050. 000,- 
Rp. 200.000,- 
Rp. 1.250.000,- 
Rp. 200.000,- 

Rp. 300.000,- 
Rp. 250 .000,- 
Rp. 550.000,- 
Rp 2.500.000,- 
Rp. 700.000,- 
Rp. 300.000, 
Rp. 100.000,- 
Rp. 200.000,- 
Rp. 700.000,- 
Rp. 6.500.000,- 



PEMASUKAN 

1. KasYPIA Rp. 300.000,- 

2. KasHKS Rp. 500.000,- 

3. Donatur Rp. 5. 700. 000,- 
Total Pemasukan Rp. 6.500.000,- 



LAM PI RAN 4 



J. 



Ketentuan Donasi 



1. Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya kepada kami 
di nomor : Abu Hasan Putra (0856 644 00 941) 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas Rp 100 ribu akan 
dipotong biaya operasional dan pelaporan sebesar Rp. 20 - 25 ribu. 
Kecuali apabila memang benar-benar dibutuhkan dalam jumlah 
yang lebih besar dari itu, maka Yayasan terlebih dahulu akan 
meminta ijin kepada donatur yang bersangkutan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1. Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening : 137 00 0503568 4 

2. Rekening Bank BN I Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim 

No. Rekening : 0105338917 

3. Rekening Bank BCA 



Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening 12951825893 

Western Union (pos) 

Atas Nama : Retno Syaputra 

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi 

Pogung Kidul no. 8c. RT 1. RW 49 Sleman 
Yogyakarta Indonesia 



